Muhammad Ajib, Lc., M.A. 


HUKUM 

TRANSFER 

PAHALA 

BACAAN 

ALOURAN 




Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

Hukum Transfer Pahala Bacaan Al-Quran 

Penulis : Muhammad Aji b, Lc., MA 
21 hlm 


Judul Buku 

Hukum Transfer Pahala Bacaan Al-Quran 

Penulis 

Muhammad Aji b, Lc., MA 

Editor 

Fatih 

Setting 8 t Lay out 

Fayyad & Fawwaz 

Desain Cover 

Faqih 

Penerbit 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Jakarta Cet Pertama 

1 November 2018 


muka | daftar isi 



Halaman 4 dari 22 


Daftar Isi 

Daltar Isi.4 

Bab I: Dalil Transfer Pabala.5 

A. Dalil Pertama.6 

B. Dalil Kedua.6 

C. Dalil Ketiga.7 

D. Dalil Keempat.7 

Bab 2: Hukum Transfer Pabala.8 

A. Pahala Sampai Kepada Mayit.9 

1. Imam Ibnu Taimiyah.9 

2. Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.9 

3. Syaikh Al-Utsaimin.11 

4. Syaikh Al-Albani.12 

5. Imam Nawawi.12 

6. Imam Ibnu Qudamah.14 

B. Pahala Tidak Sampai Ke Mayit.14 

1. Imam Ibnu Katsir.14 

2. Syaikh Bin Baaz.15 

C. Benarkah Imam Syafi'iy Mengatakan Tidak 

Sampai?.16 

Muhammad Ajib, lc.,MA.21 


muka | daftar isi 






















Halaman 5 dari 22 


Bab I: Dalil Transfer Pahala 



Salah satu permasalahan khilafiyah yang sering 
dibicarakan oleh masyarakat kita adalah masalah 
mengirim pahala bacaan Al-quran untuk mayit. 
Sebagian kalangan menolak hal itu bahkan 
menghukuminya sebagai perbuatan bid'ah. Dan 
sebagian kalangan lainnya menganggap hal itu 
termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. 


Hal ini wajar saja terjadi di masyarakat kita, sebab 
masalah mengirim pahala untuk mayit ini memang 
sudah menjadi tradisi dan termasuk permasalahan 
khilafiyah yang dari dahulupun para ulama-ulama 
kita sudah berbeda pendapat. 


Sebenarnya yang didebatkan para ulama salaf 
bukan masalah boleh atau tidaknya mengirim pahala 
bacaan Al-quran untuk mayit. Tapi lebih kepada 


muka | daftar isi 



Halaman 6 dari 22 


apakah bacaan Al-quran yang dihadiahkan pahalanya 
untuk mayit itu sampai atau tidak pahalanya. 

Nah, para ulama salaf kita berbeda pendapat 
dalam masalah ini. Dan perlu kita ketahui bahwa 
masalah ini sudah dibahas oleh ulama kita secara 
detail di dalam kitab-kitab turost mereka masing- 
masing. Bahkan para ulama kita juga telah 
menjelaskannya secara rapi beserta dalil-dalilnya. 

Kita sebagai orang yang awam akan ilmu agama 
dan bahkan sangat awam sekali akan dalil-dalil, maka 
cukup bagi kita untuk merujuk kepada aqwal para 
ulama salaf saja. Kita tidak usah lagi capek capek 
untuk mencarikan dalil-dalil yang kita gunakan untuk 
memperkuat pendapat kita. Karena memang para 
ulama kita ketika membahas suatu permasalahan ya 
yang mereka pakai adalah dalil-dalil dari Al-quran dan 
hadits. 

A. Dalil Pertama 

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan 
dengan masalah kirim pahala bacaan al-Quran. 
Dalam hal ini kami cukupkan saja dengan beberapa 
dalil saja. 

Dalil pertama firman Allah SWT di dalam Al-Quran: 

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Anshor), mereka berdo'a, "Ya Tuhan 
kami j beri ampunlah kami dan saudar-saudar kami 
yang telah beriman lebih dahulu dari kami ." (QSAI- 
Hasyr: 10). 

B. Dalil Kedua 


muka | daftar isi 



Halaman 7 dari 22 


Dari Ma'qil bin Yasar ra berkata bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Bacakanlah surat Yaasiin atas 
orang yang meninggal di antara kalian." (HR Abu 
Daud , An-Nasaa'i dan dishahihkan oleh Ibnu 
Hibban) 

Jantungnya Al-Quran adalah surat Yaasiin. 
Tidaklah seorang yang mencintai Allah dan negeri 
akhirat membacanya kecuali dosa-dosanya 
diampuni. Bacakanlah (Yaasiin) atas orang-orang 
mati di antara kalian." (Ibnu Majah, Ibnu Hibban 
dan Al-Hakim) 

Hadits ini dicacat oleh Ad-Daruquthuny dan Ibnul 
Qathan, namun Ibnu Hibban dan Al-Hakim 
menshahihkannya. 

C. Dalil Ketiga 

Ibnu Umar ra. Suka sekali membacakan bagian 
awal dan akhir surat ATBagarah di atas kubur 
sesudah mayat dikuburkan. (HR ATBaihagi dengan 
sanad yang hasan). 

D. Dalil Keempat 

Dari Abi Ad-Darda' dan Abi Dzar ra. berkata, 
"Tidaklah seseorang mati lalu dibacakan atasnya 
surat Yaasiin, kecuali Allah ringankan siksa 
untuknya." (HR Ad-Dailami dengan sanad yang 
dhaif). 


muka | daftar isi 



Halaman 8 dari 22 


Bab 2: Hukum Transfer Pahala 


Kalau saja kita mau membaca kitab-kitab turost 
yang ditulis oleh para ulama-ulama kita maka akan 
kita temukan pembahasan yang sangat menarik 
sekali mengenai hal ini. 



Mungkin penyakit kita selama ini belajar agama 
hanya mendengar orang bilang katanya katanya saja. 
Tanpa menyebutkan sumber aslinya dari kitab apa 
dan ulama siapa yang mengatakannya. 

Maka dari itu mari kita budayakan semangat untuk 
membaca dan mempelajari kitab-kitab turots para 
ulama kita. Dengan demikian berarti kita telah 
mengikuti ajaran para ulama salaf yang mana mereka 
ini adalah para ahli waris nabi. 

Nah, di dalam bab ini akan saya paparkan 
beberapa pendapat para ulama-ulama salaf dan 
sebagian fatwa ulama kontemporer mengenai 
apakah pahala bacaan Al-quran itu sampai atau tidak 


muka | daftar isi 





Halaman 9 dari 22 


kepada mayit jika kita niatkan pahalanya untuk si 
mayit. 

A. Pahala Sampai Kepada Mayit 
1. Imam Ibnu Taimiyah 

(jo ^5 jdl JL^I j^o 5cl^ii)l Ulj 

4JUI ob LoJI i_ i\y s-LoJlC- 

j tlc-jJI Lyhjl 4-Jj (jyo«JI_9 45U-yaJI$" 

(j l^cjbdj ,bj3 X>S- tlc-jJlj 5jdc>jl 4JlC- 

i_ j Ilj . 5 s- IjJiJ l_5 ^^ I J Lq~c-^ I J y^3 

.^Jl ( J_y2J £^_aJ>JI (jl 


Adapun bacaan A!-Quran, shodaqoh dan ibadah 
lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak 
ada pertentangan dikalangan ulama ahli sunnah 
wal jamaah bahwa sampainya pahala Ibadah 
maliyah seperti shodaqoh dan membebaskan 
budak. Begitu juga dengan doa, istighfar , sholat 
dan doa di kuburan. Akan tetapi para ulama 
berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya 
pahala ibadah badaniyah seperti puasa, sholat dan 
bacaan al-Cluran. Pendapat yang benar adalah 
semua amal ibadah itu sampai kepada mayit. 1 

2. Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah 


1 Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Juz 24, Hal 367. 

muka | daftar isi 




Halaman 10 dari 22 


^1p ^.ygJl o^i-k 

lili J^btU Jj^- v_ijb ^yLJLU 4iP l> _5^“^ Lg-btS 

(3 4-Sb 4 <LJ& ^j- 4 £-LC ^- 4 ^" oiJi l _f 4 £•>■<•. ^ A^S <^JSsj 

aj ./3 ll (_ j(jJ ^jJ( < ^'" ) 4JJ- 4 -ljt> ^j- 4 4J 4j(^jjj 4 jLl>- 

aJOI *ih aAs- £_Ufij *y ^JlaJb ^Jlj «Loj ■liy jJ& 

jJ-a-f- Jj^>j L ^- p Jy<k*J 

<LJ Ol • (Jl?^ t3n/^ ®!yj Oi^t 4jta_^J 

(_^l ajoI (J‘->^y -bsj 1 " j 1^ U a Ll ^p ^*_a.J( L-i^j ^ 

^1 Ja^eS *y Jj <LJj (J^ 4 ^ - (_5* 

. ; 1 ba~£**^[ 1 ji L» t ,J lP A^mJ A*£ i ^ t-Ll ^ \| a^ ./3 ll l^j 
1 J j+pyi' £jloJl *Lj -ASj «LjJj j <LJL» OLa-^S C->t.sb*Jlj 

Jj-yg^J *Loj <LJU.I OgtiLjtit _/L. L5^" 4jJ-ygJl 

jv>-1j <LoJ-Jl CjIjLolSI ^jl^y t _jl^J J J-y5J ^lp a J -Z 3 '' >_ j|^J 

4joij 2^jj-jij <lju.i ^y* ^s>i 

.jUp'b/lj 


Dalil-dalil ini sangat jelas sekali bahwa amal ibadah 
itu sampai kepada mayit jika yang melakukan 
adalah orang yang masih hidup. Jika orang itu 
menghadiahkan pahalanya buat saudaranya maka 
pahalanya sampai seperti sampainya pahala puasa 
sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi. Allah telah 
menyampaikan pahala puasa bagi mayit maka 
begitu juga dengan pahala bacaan. Ibadah itu 

muka | daftar isi 



Halaman 11 dari 22 


dibagi menjadi dua. Yaitu ibadah maliyah dan 
ibadah badaniyah. Sungguh Allah telah 
menjelaskan tetang sampainya pahala Ibadah 
maliyah seperti shodaqoh dan pahala badaniyah 
seperti puasa dan begitu juga pahala haji yang 
merupakan ibadah badaniyah sekaligus ibadah 
maliyah. Dan Hal ini berdasarkan n as h nash yang 
ada. 2 

3. Syaikh Al-Utsaimin 

otaLdl t jjj jl • jjs 3a JI ~ a j^3-^ J-c- i_j'°Ia)I 

IS Jl j-o 4-ojJI 

(J (_-JS>Joo IJukj jloj>Jl) ‘JJLJl 0 I 4 L 0 JI l_jJj 4-<Jl 
jJUlo i_jb>c-yol (j-o Aojib J LoJ&jlCJ JLoo>lj 4il4> 

1 JpA' t3 ljS*4 4 ] 4^1 c_> 1^-yoJ I 

JL?o 4-JI Jyoj 4 -oJlJI 04 I 0 JI i_jJj (jl ! JhJlj .^-ybjJl 

. jJUloJ ^t-SUlJl l_jL?c-yol 4 j C j J ^ Al t\ 11 


Ada dua pendapat diantara ulama : yang pertama 
bahwa pahala ibadah badaniyah seperti sholat dan 
bacaan alquran itu sampai kepada mayit 
sebgaimana sampainya pahala ibadah maliyah. 
Dan ini adalah madzhab abu hanifah, ahmad bin 
hanbal dan sebagian ulama syafiiyah dan malikiyah. 
Dan ini adalah pendapat yang benar berdasarkan 


2 Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Ar-Ruuh, Juz 1, Hal 122. 

muka | daftar isi 




Halaman 12 dari 22 


dalil-dalil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak 
sampainya ibadah badaniyah. Dan ini pendapat 
masyhur imam syafiiy dan imam mal i k. 3 

4. Syaikh Al-Albani 

Lol U (jlS" (J ^ 0^ lij 


jika yang membaca alquran itu adalah seorang anak 
untuk bapak dan ibunya maka bacaanya 
bermanfaat bagi si mayit. Adapun jika orang lain 
yang membacanya maka tidak bermanfaat bacaan 
mereka itu bagi si mayit. 4 

5. Imam Nawawi 

i j r a 19 5*1^9 t_c-LoJl*Jl t_aix>-l_5 

(JjJo (jj 4j| «Lcloj>-j ^UJI 

4jl Jl ^LoJI i_)L?c^3l 4 £-Loj>-_5 pUJlJI j^o «tc-Lojs-j 

!Acl jS J_*j (jl 

.^oJlC-l 4 A)Ij «0^-9 (_j| 4 j[^ 9 Lo L r ) ^ 

para ulama berbeda pendapat mengenai 
sampainya pahala bacaan alguran. Yang masyhur 
dari imam syafiiy adalah tidak sampai. Adapun 


3 Al-Utsaimin, Majmu' Fatawa wa Rasail, Juz 7, Hal 159. 

4 Al-Albani, Tanya Jawab Via Youtube. 

muka | daftar isi 




Halaman 13 dari 22 


imam ahmad bin hanbal dan beberapa ulama 
syafiiyah mengatakan sampai pahalanya. Maka 
pendapat yang terpilih sebaiknya seorang yang 
membaca alquran hendaknya membaca doa "ya 
Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada 
f u la n". 5 

Didalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab 
juga beliau jelaskan sebagai berikut: 

(AipIjjs i_ j 1^3 (JLy2_i! AJl (JLku lij 

jjauJ Loj pIcjJI jL>- lils A^) a 

l9^9^o 4 j 3 ^o^Jl A) bu (jbb9 

iSj^ (Jj <dyjJL> 'f (JucoJl IJukj tplcjJl ALaL^iI 

CA~oJl ^fUo Al aJlc JjALo pIcjJI jl jJ&liiJlj ; jjLu 

AcvO^j JLouJlj jjl 


Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala 
bacaan jika seseorang meminta kepada Allah untuk 
menyampaikan pahalanya. Karena ini termasuk 
doa. Dan doa itu termasuk perkara yang disepakati 
kebolehannya dan si mayit mendapatkan manfaat 
dari doa tersebut. 6 


5 An-Nawawi, Al-Adzkar, Juz 1, Hal 278. 

6 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 15, Hal 
522. 


muka | daftar isi 




Halaman 14 dari 22 



6. Imam Ibnu Oudamah 

Oo~oJI ^ lgj_9j oojsb^l oJjbj 

<4-0 Ju CjI^sUc c-lcjJlj ^*aJl (j^J 

.l&l^-^o Lo <iJJa^9 <c-o~oJI ^-*- fl - > 4J<ll 

ini adalah dalil-dalil yang sohih yang menunjukkan 
bahwa mayit dapat menerima manfaat pahala 
semua ibadah, karena puasa,haji,doa,istighfar 
adalah ibadah badaniyah. Sungguh allah telah 
menyampaikan pahalanya kepada si mayit. Begitu 
juga pahala ibadah lainnya. 7 

B. Pahala Tidak Sampai Ke Mayit 
1. Imam Ibnu Katsir 

'd loS" (jpl U ^Jl (jL-oj^U (jl_5 ! 4A)I (J 
jji> lo i yo d jjj aJic. 


7 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 2, Hal 423. 

muka | daftar isi 






Halaman 15 dari 22 


<4Jl)I 4_o_>j (jjlsUJI JpJuUAil «Loj^JI 4j5^I sjjtj ijjoj 
^ cJjJS>j ^ Opl^iiJl (jl 4_*_ol 

4JJI 4_J | { j 44j I J ^ jj-ujJ 

4^J| <4^lLc- ^v^'L>- 4JLoI <lJLC- 4jjl 

(jjybj <4_>l^yaJI ^ ^b>l j£- liDi (JjjJo (oJj (j^aJo 

j^ujaj CjbjJjJl i_jbj <4 jJI l^p- ^Jj <^l£- 4A)I 

if.\J^\^ 4_a*ajl 9^!I ^Ijpb 'V 9 c — 9 / yia ^ ^-9 4^ 

«Lo^J^yoj 45J^pJI_5 plc-jJI L 0 I 9 


Allah berfirman " dan tidaklah manusia itu 
mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia 
kerjakan". Maka imam syafiiy menyimpulkan 
bahwa bacaan alquran itu tidak sampai kepada 
mayit. Karena rosululloh saw tidak pernah 
menganjurkannya. Bahkan para sahabat pun tidak 
melakukannya. Seandainya itu adalah perkara yang 
baik pastilah mereka segera melakukannya. Dan 
perkara ibadah hanya berlandaskan nash-nash yang 
ada. Tidak ada yang namanya giyas atau pendapat. 
Adapun doa dan sodagah maka sudah menjadi 
ijma ulama akan sampainya pahala ke mayit dan 
juga ada nash yang menjelaskannya. 8 

2. Syaikh Bin Baaz 


Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Adzim, Juz 7, Hal 465. 

muka | daftar isi 




Halaman 16 dari 22 


J! d^-v^J (3 LoJLs*_ 1 I i_a_b3-l Jjj_9 (jjjjjJl 5 p!^_ 9 Lol 

d-v^ N l^jl ^_>jd [3 t Jjsd ijd^-9 (_d-£" Cl^-coJl 
Aii^d i^-i^-cj joJ 4 _j s- 4jji d^-'^d od ^ dd^d^ 

5d-^dl 4_dc- 4 jLo- 3 ijN° (d^d^ Ailljd" 3 0 

loj.9 ^oJkLybjlj ^gJuC- 41)1 pSJ 4jL?c-yaJl lgi-*-flJ ^d_5 < ^dd^ 

. LcoJx- 

Adopun bacaan alquran maka para ulama berbeda 
pendapat. Pendapat yang rojih adalah bahwa 
bacaan itu tidak sampai kepada mayit. Sebab Nabi 
SAW tidak pernah melakukannya dan para sahabat 
pun juga tidak melakukannya menurut 
sepengetahuan kami. 9 

C. Benarkah Imam Syafi’iy Mengatakan 
Tidak Sampai? 

Apabila kita perhatikan redaksi dari Al-Allamah 
Ibnu Abi Al-lzz Al-Hanafi dan redaksi Al-lmam An- 
Nawawi ketika menyebutkan pendapat Al-lmam Asy- 
Syafi'I maka akan kita temukan kalimat " Al-Masyhur 
min madzhabi Asy-Syafiiy". 


9 Ibn Baaz, Majmu' Fatawa Wa Maqalat Ibn Baaz, Juz 4, Hal 
348. 


muka | daftar isi 




Halaman 17 dari 22 



Ternyata jika kita pahami lebih dalam lagi bahwa 
kalimat "Al-Masyhur" ini menunjukkan bahwa disana 
ada qoul Al-lmam Asy-syafiiy yang tidak Masyhur. 


Nah qoul yang tidak masyhur inilah nanti dipahami 
oleh sebagian kalangan ulama syafiiyah bahwa 
maksud dari qoul nya Al-lmam Asy-Syafiiy tidak 
sampai adalah jika tidak diniatkan bacaannya atau 
tidak dibaca dihadapan si mayit. 

Karena begini, justru dikitab yang lain disebutkan 
bahwa Al-lmam Asy-Syafiiy menganjurkan seseorang 
untuk membaca Al-quran disisi mayit. Hal ini 
disebutkan oleh Al-lmam An-Nawawi di dalam kitab 
RiyadhusSholihin halaman 295 : 

l^iij (1)1 !4A)I ^ji_9LaJI (J 13 

(jlS” (jljJiJl ; jlyjjl 


muka | daftar isi 









Halaman 18 dari 22 


Imam syafiiy berkata " dan dianjurkan untuk 
membacakan alquran di sisi mayit, jika sampai 
khatam maka itu lebih baik" 


Maka dari itu Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshori dan 
Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa maksud 
dari kalam nya Al-lmam Asy-Syafiiy bahwa bacaan Al- 
quran itu tidak sampai adalah jika tidak diniatkan 
atau tidak dibacakan dihadapan si mayit. Berikut ini 
penjelasan Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshori di dalam 
kitab Fathul Wahhab juz 2 halaman 23 : 


j^-g-AuoJl (3 (JLi2_9 5&I^JjJI lol 

bol^v^i o^-oJI (_|l ASI (jCsUJl 

(J^y Ail (Jl s-LJudl (j^o oIcUj>- 
^ 4 JI 9 Loj ol^Lodl 

fdj Cl-j-aJl 'SjytiSKJ 't) j^9 ISj Lo J^oj>c^o I jjQ a 

(3JJI Jl9 <Jj oljj jl 4j 41 >pI^ 9 i^jl^ jjJg 

4j JLy^9 ISI (j]>A)l (j! UJuL^j^ jy>dl AdiC- 

• ( j2>JjJI (Z/^ (j JL9J liJUS 4_*iu CXudl 


adapun pahala bacaan maka menurut imam 
nawawl sampai pahalanya. Adapun yang masyhur 
dari imam syafiiy tidak sampai pahalanya. 
Maksudnya adalah jika tidak dibacakan di dekat si 
mayit atau tidak diniatkan pahalanya. Tapi jika 
diniatkan maka pahalanya sampai. 


muka | daftar isi 



Halaman 19 dari 22 


Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan di 
dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro juz 2 

halaman 27 : 


JLoIj IJu2 > — 4JLC 4Jl)I ^>^£3 

3I Oo-oJl 5yybj>o 3J 15 j Lo f^Js- J_aJl j3 ^Aoo 

• A'U-A- 4 ' 3 J 


Perkataan imam syafiiy maksudnya adalah jika 
alquran itu tidak dibaca dihadapan si mayit dan tidak 
berdoa setelahnya. 

Ini adalah penjelasan sebagian ulama syafiiyah 
yang menjelaskan qoul nya Al-lmam Asy-Syafi'iy. 
Dalam hal ini Al-lmam An-Nawawi lebih memilih 
pendapat bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada 
mayit dengan cara berdoa kepada Allah untuk 
menyampaikan pahalanya kepada si mayit. Berikut 
ini perkataan Al-lmam An-Nawawi di dalam kitab Al- 
Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab: 

;4je.Jj23 t_4_Ul (Jh^u lij ^3333]! 

c^IjJlJ jjauJ Loj pIcoJI jh>- lili 43^1 4 j 

193930 4_*_9 ^o^jl ^32-03 a) 3JS Uu 33^0 0^-3 

(Jj c -}>A)h 3^230 ^jocoJl IJ1JS3 iplcjdl iLL?tl^ul 
Oo~oJl J-flJo 4jl 4jJlc JjiCLo olcjJl jl < J loX-^! I 3 Lu 

.Usj\i-3 


muka | daftar isi 



Halaman 20 dari 22 


Pendapat pilihan kami adalah sampainya pahala 
bacaan jika seseorang meminta kepada Allah untuk 
menyampaikan pahalanya. Karena ini termasuk doa. 
Dan doa itu termasuk perkara yang disepakati 
kebolehannya dan si mayit mendapatkan manfaat 
dari doa tersebut. Wallahu a'lam. 

Muhammad Ajib, Lc. MA. 

□ 


muka | daftar isi 





fjn m 


wk Rr [ 


Muhammad Alim, ic„ ma 


HP 

082110869833 

WEB 

www.rumahfiqih.com/ajib 

EMAIL 

muhammadajib81@yahoo.co.id 

T/TGL LAHIR 

Martapura, 29 Juli 1990 

ALAMAT 

Tambun, Bekasi Timur 

PENDIDIKAN 

S-l 

: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 

Jurusan Perbandingan Mazhab 

S-2 

: Institut Ilmu Al-Quran (110.) Jakarta 

Konsentrasi Ilmu Syariah 




muka | daftar isi 













Rumah Fiqih Indonesia 


RUMAH FIOJH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 

RUMAH FIO.IH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 












